ANALISIS BALANCED SCORECARD PT SIDO MUNCUL DAN 
PT KALBE FARMA PADA TAHUN 2019 


diajukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Akuntansi Manajemen 
Dosen Pengampu 


Drs. DJUSNIMAR ZULTILISNA, Akt., M.M. 


Telkom 


University 


Disusun oleh: 

Rifka Novriani (1402183227) 
Addiena Maghfira (1402190103) 
Alifah Ghaisani Putri (1402190182) 
Annisa Nur Listianto (1402190195) 


Nurul Aiman Figararimmakin (1402192336) 


PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
TELKOM UNIVERSITY 


2020 


KATA PENGANTAR 


Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah SWT karena atas karunia-Nya 
kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Analisis Balanced Scorecard PT Sido 
Muncul dan PT Kalbe Farma” tepat pada waktunya. Makalah ini merupakan salah satu materi 
pembelajaran untuk memenuhi tugas Akuntansi Manajemen. Makalah ini dibuat dengan studi 
literatur dari berbagai sumber. Kami berharap penulisan makalah ini dapat menambah 


wawasan bagi para pembaca mengenai materi Balanced Scorecard. 


Kami berterima kasih kepada Ibu Drs. Djusnimar Zultilisna, Akt., M.M. selaku dosen mata 


kuliah Akuntansi Manajemen. 


Kami mohon maaf apabila dalam penyusunan makalah ini masih belum sempurna. Maka dari 


itu, kami membutuhkan kritik dan saran dalam perbaikan makalah ini. Terima kasih. 


Bandung, 14 Desember 2020 


Penyusun 


DAFTAR ISI 


KATA: PENGAN PAR: noise Sean mens etan bana San maan iba mala nan Dima and anda i 
DAFTAR Been tan un anna ten ih ln tanaka am Dnladn haul naa Dana ii 
DAFTAR TABE bee da Oa aan bata yulia anna Mahal hua ana na on As Jutaan iii 
BAB I PENDAHULUAN.............ooononnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanannnanananananalalalalalalalalalalalaaanannnan 1 
bit - “Batar Belakang: ter ivwskontenkieetnenal selbenhkah em bahan lem hana em kan en mah anna 1 
12” Rumusan Masalah: benni mean sukun aa anna 2 
led Ta ant Kena n LN BN BN NB Bu una 2 
14 Gambaran Umum PeruSahaan.......oooooooooooc0W(0W(W&(|d5|d555 naas 2 
BAB:IT PEMBAHASAN in ana ana EN ENN NAN 6 
2.1 Balanced: SCOfetard. he A NAN NN NN BNN aan 6 


22 Perbandingan Implementasi Balanced Scorecard antara PT Sido Muncul dan PT 


Kalbe Tahu 2019 ii SASAK BBW NN aa TA 

BAB NI PENUTUP ee BENER SNN 11 
2 KESIMPN AN KENA EN NN 11 
2 aa AA Ea Ba PLAN Na ap 11 
DAFTAR PUS TAK asn want BR SBB 12 


DAFTAR TABEL 


Tabel 2.1Balanced Scorecard PT Sido Muncul Tahun 2019..............oooocoo Woo 


Tabel 2.2 Balanced Scorecard PT Kalbe Tahun 2019.............oooooooooooooooooooooooooooooom 


BABI 


PENDAHULUAN 


1.1 Latar Belakang 

Seiring berkembangnya suatu perusahaan akan membuat kegiatan operasional 
menjadi semakin kompleks sehingga dibutuhkan manajemen yang baik agar perusahaan 
dapat tetap melanjutkan kegiatan operasionalnya. Berbagai faktor baik dari dalam 
maupun luar akan menghambat kinerja. Salah satunya persaingan yang terjadi di luar 
perusahaan ikut berkembang dengan adanya kemajuan teknologi digital. Hal ini membuat 
daya saing antar perusahaan semakin kompetitif dan menjadi faktor pendorong bagi pihak 
internal dalam meningkatkan kinerjanya. Pengukuran penilaian di berbagai aspek dapat 
dilakukan untuk menemukan aspek mana yang berpeluang memiliki keunggulan serta 
kelemahan bagi perusahaan. Alat ukur ini akan menjadi acuan dalam penilaian hasil 
kinerja secara keseluruhan agar perusahaan mengetahui proses dan perkembangan apa 
saja yang sudah dilakukan untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Sehingga evaluasi 
kinerja dapat dilakukan serta perusahaan dapat menetapkan strategi jangka pendek 
maupun jangka panjang. Dengan adanya penentuan strategi yang efektif dan efisien maka 
akan mencapai target perusahaan dengan tepat pada sasarannya. Balanced scorecard 
merupakan metode kartu penilaian pekerjaan untuk menentukan strategi manajemen 
dalam perusahaan di masa depan. Balanced scorecard akan mengukur nilai seluruh 
kinerja operasional melalui empat perspektif yang berbeda. Dengan prinsip penentuan 
penilaian diukur secara seimbang baik dari segi finansial maupun nonfinansial. 

Dalam persaingan usaha yang kompetitif untuk bersaing dalam pasar global 
perusahaan dapat mengembangkan strateginya dengan menggunakan balanced scorecard 
yang akan membantu perusahaan untuk mengukur kinerja secara tepat. Metode ini akan 
dibutuhkan oleh perusahaan di setiap bidangnya contohnya seperti bidang farmasi. Sama 
halnya seperti kedua perusahaan ini yaitu antara PT Sidomuncul dengan PT Kalbe Farma 
yang bergerak pada bidang usaha yang sama namun masing-masing perusahaan memiliki 


potensi yang berbeda pada berbagai aspek perusahaan. 


1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dari analisis sebagai berikut : 
Apa yang dimaksud dengan balanced scorecard? 
b. Bagaimana penerapan balanced scorecard pada PT Sidomuncul dan PT Kalbe 
Farma? 
c. Bagaimana perbandingan balanced scorecard antara PT Sidomuncul dengan PT 


Kalbe Farma? 


1.3 Tujuan 
Tujuan dari analisis sebagai berikut : 
Menjelaskan pengertian balanced scorecard. 
b. Menjelaskan bagaimana penerapan balanced scorecard pada PT Sidomuncul dan PT 
Kalbe Farma. 
c. Menjelaskan perbandingan balanced scorecard antara PT Sidomuncul dengan PT 


Kalbe Farma. 


1.4 Gambaran Umum Perusahaan 


14.1 PT Sidomuncul 
PT Sido Muncul merupakan perusahaan jamu tradisional dan farmasi yang 


dikelola oleh Ny. Rahkmat Sulistio dan berdiri pada tahun 1940 di Yogyakarta. 
PT Sido Muncul pada awalnya merupakan industri rumahan yang secara perlahan 
berkembang menjadi perusahaan besar karena banyaknya permintaan terhadap 
kemasan jamu yang lebih praktis dalam bentuk serbuk. PT Sido Muncul disebut 
sebagai perusahaan jamu pertama di Indonesia yang berstandarisasi farmasi 
karena PT Sido Muncul mendapatkan dua penghargaan yaitu Cara Pembuatan 
Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Obat yang Baik 
(CPOB) setara dengan farmasi. Penghargaan tersebut diperoleh pada 11 
November 2000 saat PT Sido Muncul meresmikan pabrik baru yang berada di 
Ungaran, Berikut merupakan beberapa contoh produk yang dimiliki oleh PT Sido 
Muncul, diantaranya yaitu: 

1) Tolak Angin 

2) KukuBima Kopi Ginseng 

3) KukuBima Ener-G- minuman energy 


4) Permen Tolak Angin 


5) Fatraper — menurunkan lemak dan kolestrol 

6) Kunyit putih — meningkatkan daya tahan tubuh 
7) Jamu Komplet Sido Muncul 

8) Esemag- membantu pengobatan mag 

9) Temulawak- menjaga kesehatan hati 

10) Bilberry Carrot- antioksidan mata 

11) Echinacra- meningkatkan daya tahan tubuh 

12) Garlic- menjaga kesehatan jantung 

13) Daun Dewa makanan tambahan penderita tumor dan kanker 
14) Suprasi- melancarkan ASI 

15) Memory- meningkatkan daya ingat 

16) SidoMuncul Vitamin C1000 mg 


" VISI 


Menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, kosmetik 


dan pengolahan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan 


lingkungan. 


s» MISI 


1. 


Mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal dalam bentuk sediaan 
farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, dan kosmetik 
berdasarkan penelitian yang rasional, aman, dan jujur. 

Mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan. 
Membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran 
agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan 
herbal. 

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentangpentingnya membina kesehatan 
melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan- bahan alami, dan pengobatan 
secara naturopathy. 

Melakukan Corporate Social Responsibility (CSR) yang intensif. 

Mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan. 


Menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. 


142 PT Kalbe Farma 

PT Kalbe Farma merupakan perusahaan farmasi yang didirikan oleh 6 
bersaudara pada 10 September 1966. PT Kalbe Farma pada awalnya dikelola di 
depan garasi rumah pendirinya di kawasan Jakarta Utara hingga pada tahun 1971, 
PT Kalbe Farma memiliki pabrik di kawasan Pulomas, Jakarta Timur. Karena 
usahanya semakin berkembang, PT Kalbe Farma membuka beberapa cabang di 
daerah secara bertahap dan dalam 10 tahun semenjak didirikannya perusahaan, 
PT Kalbe Farma telah mencakup seluruh wilayah Indonesia. Selain di wilayah 
Indonesia, PT Kalbe Farma telah hadir di pasar internasional diantaranya Negara- 
negara ASEAN, Nigeria, dan Afrika Selatan. Melalui proses pertumbuhan 
organik dan penggabungan usaha dan akuisisi PT Kalbe Farma telah 
berkembang menjadi penyedia solusi kesehatan terintegrasi melalui 4 kelompok 
divisi usahanya. Diantaranya yaitu Divisi Obat Resep (kontribusi 23”), Divisi 
Produk Kesehatan (kontribusi 176), Divisi Nutrisi (kontribusi 306), serta Divisi 
Distribusi and Logistik (kontribusi 30Y6). 

Keempat divisi usaha ini mengelola portofolio obat resep dan obat bebas yang 
komprehensif, produk-produk minuman energi dan nutrisi, serta usaha distribusi 
yang menjangkau lebih dari satu juta outlet di seluruh kepulauan Indonesia. 
Berikut merupakan beberapa contoh produk yang dimiliki oleh PT Kalbe Farma, 
diantaranya yaitu: 

1) Bintang Toedjoe Panas Dalam 

2) Bintang Toedjoe Masuk Angin 

3) Promag 

4) Kalpanax 

5) Komix 

6) Procold 

7) Mixagrip 

8) Entrostop 

9) Fatigon 

10) Extra Joss 

11) Sakatonik ABC 


" VISI 
Menjadi perusahaan produk kesehatan Indonesia terbaik dengan skala internasional 


yang didukung oleh inovasi, merek yang kuat, dan manajemen yang prima. 


» MISI 
Meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik. 


BAB II 


PEMBAHASAN 


2.1 Balanced Scorecard 


Balanced Scorecard adalah alat pengukuran kinerja perusahaan secara keseluruhan, 
baik secara finansial maupun non-finansial, dengan menggunakan empat perspektif, yakni 
perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, dan perspektif 
pertumbuhan dan pembelajaran. Perspektif keuangan dimaksudkan untuk menjawab 
pertanyaan bagaimana pandangan pemegang saham terhadap perusahaan. Perspektif ini 
digunakan karena dapat menunjukkan apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi 
perusahaan memberikan perbaikan atau atau tidak bagi peningkatan keuntungan perusahaan. 
Tolak ukur yang digunakan adalah kinerja keuangan seperti laba bersih dan Return on 


Investment (ROI). 


Perspektif Pelanggan dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pelanggan 
terhadap perusahaan, yaitu bagaimana perusahaan menjadi yang bernilai di mata pelanggan. 
Perspektif ini terdiri dari 2 kelompok pengukuran, yaitu Customer Core Measurement dan 
Customer Value Preposition. Pengukuran inti pelanggan memiliki beberapa komponen, yakni 
pangsa pasar, retensi pelanggan, akuisisi pelanggan, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas 
pelanggan. Nilai pelanggan memiliki 3 komponen, yakni produk atau jasa, hubungan 


konsumen, dan reputasi. 


Perspektif Proses Bisnis Internal berbicara mengenai keunggulan yang dimiliki 
perusahaan. Scorecard dalam perspektif ini untuk mengetahui seberapa baik bisnis yang 
dijalankan dan apakah produk yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi pelanggan. 
Perspektif ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu Proses Inovasi, Proses Operasi, dan Proses 


Pelayanan Purna Jual. 


Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan berfokus pada sumber daya manusia 
(SDM). Perspektif ini terdiri dari kapabilitas karyawan yang diukur melalui kepuasan 


karyawan, kapabilitas sistem informasi dimana produktifitas karyawan dipengaruhi oleh 


akses sistem informasi yang dimiliki, dan motivasi yang merupakan upaya pemberian 


motivasi kepada karyawan. 


Empat perspektif tersebut masing-masing meiliki 4 komponen, yakni objektif/tujuan 
yang merupakan hasil akhir dari kegiatan, indikator yang merupakan ukuran untuk menilai 
kinerja, target yang ditentukan berdasarkan kesepakatan, dan inisiatif/upaya yang merupakan 


langkah mencapai tujuan. 


2.2 Perbandingan Implementasi Balanced Scorecard antara PT Sido Muncul dan PT 


Kalbe Tahun 2019 


Berdasarkan data yang dihimpun dari annual report masing-masing perusahaan, 
berikut terangkum balanced scorecard perusahaan PT Sido Muncul dan PT Kalbe pada tahun 


2019: 


Balanced Scorecard PT Sido Muncul Tahun 2019 


Pertumbuhan 


Meningkatkan aon Nan penjualan dan laba Ba 
nilai : A 11,06 dan laba 
Keuangan keuntungan . bersih naik . 
an penjualan dan Pa bersih tumbuh 
p laba bersih ai 21,76 
1040 
Peningkatan 
Melakukan jumlah Mengekspor 
1 negara baru TE 
Pelanggan perluasan pelanggan : produk ke Filipina 
untuk diekspor apa 
pasar baru dalam dan Nigeria 
setahun 
PA NA Meningkatkan 
... | Meningkatkan NEE jumlah tim 
Proses Bisnis Kepuasan menerima tingkat i 
kualiats supervisor 
Internal pelanggan pelayanan yang 5 
pelayanan aa penjualan dan key 
account team 
Menyelenggarakan 
5 Peningkatan | Peningkatan dan 20 Ls an 
Pembelajaran : Tea K 2 pelatihan yang 
Meningkatkan | motivasi dan | perbaikan kinerja Ka 
& : diikuti 8.455 
kualitas SDM etos kerja yang 
Pertumbuhan Mane PAN NA Ki peserta dengan 
2 8 total 24.795 jam 
pelatihan 


Tabel 2.1 Balanced Scorecard PT Sido Muncul Tahun 2019 


Balanced Scorecard PT Kalbe Tahun 2019 


nilai Perseroan 


Peningkatan Penjualan 
Meningkatkan Peningkatan penjualan dan meningkat 7,49 
Keuangan keuntungan penjualan dan laba bersih dan laba tahun 
perusahaan laba bersih masing-masing berjalan hanya 
6,040-8,0Y0 mencapai 2,0Yo 
Mempertahanka Mempertahanka | Mendirikan pabrik 
n dan Perluasan n usaha di pasar di Myanmar, 
Pelanggan | mengembangkan | jangkauan yang ada dan Memasuki Oatar, 
bisnis pasar menambah pasar | Mengembangkan 
internasional baru pasar China 
Mengembangkan 
Beban dan meluncurkan 
Proses Bisnis | Membuat obat Produk kembali produk 
produk baru | 
Internal resep baru 2 terproduksi Vitazym Tablet 
untuk dijual : 
dan Librozym 
Tablet 
Pengembanga 
nSDM untuk | Seluruh tenaga 
. Menyelenggaraka 
Pembelajara membangun kerja 
| . BN n total 200 
n & Meningkatkan tim yang berpartisipasi Panen 
Pertumbuha kualitas SDM | proaktif, solid, aktif dalam mek Dekan 
yang dihadiri total 
n dan berbasis pengembangan 2 SNg sara saan 
pada nilai- SDM S0 p 


Tabel 2.2 Balanced Scorecard PT Kalbe Tahun 2019 


Berdasarkan Balanced Scorecard di atas maka dapat dilakukan perbandingan antara dua 


perusahaan farmasi yang ada di Indonesia dalam beberapa perspektif: 


1. Keuangan 


: Target yang disusun oleh kedua perusahaan 


telah 


tercapai 


namun bila 


dibandingkan maka 


perusahaan PT Kalbe lebih unggul 0,46 


dibandingkan PT Sido Muncul dalam penjualan 


produk mereka per tahun 2019. 


2. Pelanggan 


3. Proses Bisnis Internal 


Dalam melakukan ekspansi ke international 
market 
PT Kabel unggul dalam jumlah negara yang 
dicapai sebanyak tiga negara yakni negara di 
wilayah Asia Barat, Asia Timur, dan Asia 
Tenggara dengan fokus yang berbeda. Untuk 
negara Myanmar PT Kalbe melakukan 
pembangunan pabrik Mixagrip sedangkan di 
pasar negara Gatar ekspansi yang dilakukan 
yakni berupa eksport produk minuman Hydro 
Coco. Untuk memasuki pasar negara Timur 
Tengah tersebut PT Kalbe telah melakukan 
reseach berupa tes pasar, survei, dan 
menggandeng produk lokal. Sedangkan, PT 
Sido Muncul unggul karena mampu mencapai 
pasar sampai negara Afrika Timur. Untuk 
produk yang di ekspansi oleh Sido Muncul juga 
berbeda dengan ekspansi yang mereka lakukan 
sebelumnya. Di Nigeria dan Filiphina ekspansi 
yang dilakukan adalah segmen makanan dan 
minuman yakni Kuku Bima Ener-G! drink yang 
sebelumnya pada pasar Asia Tengga ekspansi 
yang dilakukan adalah produk obat herbal 
seperti Tolak Angin. 


: Kedua perusahaan melakukan pendekatan 


dengan 

fokus yang berbeda dan kedua berhasil 
mencapai target tersebut. PT Sido Muncul 
fokus pada meningkatkan kualitas pelayanan 
konsumen dengan target yang tercapai yakni 
meningkatnya jumlah supervisor dan key 


account team yang mana keduanya memberikan 


9 


4. Pembelajaran dan Pertumbuhan 


dampak positif yakni meningkatnya kepuasan 
pelanggan di PT Sido Muncul. Sedangkan, PT 
Kalbe melakukan produksi ulang tablet 
Vitazym dan Librozym yang bebas dari procine 
dimana Indonesia dengan mayoritas adalah 
muslim membutuhkan obat yang tidak 
mengandung DNA hewan tidak halal. Dimana 
kedua obat tersebut sempat ditarik oleh BPOM 
pada tahun 2018 dan PT Kalbe berhasil untuk 
lulus pemeriksaan BPOM pada tahun 2019 
dibuktikan dengan dikeluarkannya kembali dua 


jenis enzim pencernaan tersebut ke publik. 


: Dalam meningkatkan kualitas SDM PT Sido 


Muncul 

berhasil melakukan program pelatihan lebih 
banyak dibandingkan PT Kalbe dengan selisih 
3 program. Jumlah partisipan dalam pelatihan 
yang PT Kalbe juga 1:3 yang mana angka 3 
menunjukkan karyawan tetap PT Kalbe yang 
berjumlah 12.427 orang sedangkan yang 
mengikuti training tidak lebih dari setengah 
jumlah karyawan tetap yang ada. Sedangkan, 
jumlah karyawan tetap PT Sido Muncul 
sebanyak 2.758 orang diasumsikan mengikuti 
lebih dari satu kali training dilihat dari jumlah 
partisipasi dalam training tersebut dua kali lipat 
lebih banyak dari karyawan tetap yang ada. Ini 
menandakan keikutsertaan karyawan dalam 
training yang diberikan oleh perusahaan lebih 


banyak pada PT Sido Muncul. 


10 


BAB III 
PENUTUP 


3.1 Kesimpulan 

Balanced scorecard merupakan metode pengukuran hasil kerja yang 
digunakan perusahaan. Dengan BSC,perusahaan menjadi lebih tahu sejauh 
mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai dan juga BSC 
membantu perusahaan untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai 
kinerja dari perusahaan. Dalam mengukur balanced scorecard terdapat empat 
jenis perspektif yaitu perspektif keuangan,pelanggan,proses bisnis internal dan 
pembelajran dan pertumbuhan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan 
menggunakan metode Balanced Scorecard pada PT.SidoMuncul dan PT.Kalbe 
Farma maka dapat disimpulkan bahwa kedua perusahaan memiliki focus yang 
berbeda dalam berbagai perspektif untuk mencapai target perusahaan , dan 
keduanya berhasil mencapai target masing-masing. 


Lag and Lead Indicator dari BSC yakni: 


Finansial Peningkatan penjualan | Net profit margin 
F1 — Peningkatan | Pertumbuhan 
keuntungan pendapatan 
Pelanggan Peningkatan jumlah | Ekspor negara baru 
P1 — Perkembangan | pelanggan 
bisnis internasional Perluasan — jangkauan 
pasar 
Proses Bisnis Internal | Penambahan produk | Produk yang 
Il — Pembuatan produk | baru sebelumnya ditolak 


baru Peningkatan pelayanan | Jumlah tim supervisor 
2 — Peningkatan | yang diterima oleh 

pelayanan pelanggan 

Pembelajaran & | Keterampilan pekerja Program pengembangan 
Pertumbuhan Kepuasan pekerja | SDM 

P1 — Keterampilan | dengan lingkungan 


11 


karyawan kerja 


P2  — Peningkatan | Produktivitas kerja 


produktivitas kerja 


3.2 Saran 
Saran untuk PT.SidoMuncul dan PT.Kalbe untuk penentuan target 
rencana kerja dalam implementasi pengukuran kinerja sebaiknya dilakukan 
secara periodik agar sesuai dengan rencana dan target perusahaan sesuai dengan 


visi dan misi perusahaan. 


DAFTAR PUSTAKA 


Hafidh. (2020). Balanced scorecard : definisi, konsep dan perspektifnya (Daring). Tersedia: 
https://www.jurnal.id/id/blog/balanced-scorecard/ (12 Desember 2020). 


Ipotnews. (2020, September 20). Genjot Ekspansi Pasar Luar Negeri, KLBF masih cari 
Mitra yang Tepat. Diambil kembali dari: 


https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php? 
idI-Genjot Ekspansi Pasar Luar Negeri KLBF Masih Cari Mitra Yang Tepat&news i 


12 


d—374952&group news-RESEARCHNEWS&taging subtype-STOCK &name-&search— 


general&g-(KLBF),5020Kalbeyo20Farma,Yo20&halaman—1 


Kalbe Farma. (2020). Sekilas Kalbe (Daring). Tersedia: https://www.kalbe.co.id/id/tentang- 
kami. (12 Desember 2020|. 


Kontan.co.id. (2017, Juni 5). Kalbe Fatma Genjot Ekspansi ke Timur Tengah. Diambil 
kembali dari: https://investasi.kontan.co.id/news/kalbe-farma-genjot-ekspansi-ke-timur- 
tengah 

Market. (2019, Agustus 23). Sido Muncul Ekspansi ke Vietnam dan Myanmar. Diambil 
kembali dari: https://market.bisnis.com/read/20190823/192/1140056/sido-muncul-ekspansi- 
ke-vietnam-dan-myanmar 

Pamungkas,  Putradi. (2020). PT Kalbe Farma Tbk  |Daring|. Tersedia: 
https://www.tribunnewswiki.com/2020/06/19/pt-kalbe-farma-tbk. (12 Desember 2020|. 


Sido Muncul. (2020). Sejarah, Visi&Misi (Daring|. Tersedia: 
https://sidomuncul.co.id/id/history.html. (12 Desember 2020). 


Wikipedia. (2020). Sido Muncul (Daring|. Tersedia: 
https://id.wikipedia.org/wiki/Sido Muncul. (12 Desember 2020). 


13 


